
MENTERI KESEHATAN 
REFUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 53 TAHUN 2016 
TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 
284/MENKES/PER/III/2007 TENTANG APOTEK RAKYAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin perlindungan kepada 

masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan kefarmasian, perlu penataan 
penyelenggaraan fasilitas pelayanan kefarmasian; 

b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat 
perlu disesuaikan dengan perkembangan dan 
kebutuhan hukum; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 
Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat; 


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 


- 2 - 


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang 
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3781); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 

6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat; 



- 3 - 


Menetapkan 


8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata 
Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata 
Cara Pemberian Izin Apotik; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin 
Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin 
Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1162) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan 
Kefarmasian di Apotek (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1169); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1508); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN 

NOMOR 284/MENKES/PER/III/2007 TENTANG APOTEK 

RAKYAT. 



- 4 - 


Pasal 1 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 



- 5 - 


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Oktober 2016 


MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

NILA FARID MOELOEK 


Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 17 November 2016 


DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

WIDODO EKATJAHJANA 


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1749 



